


Game Center Time

by Kiseki Arvel



Category: Kuroko no Basuke/黒子のバスケ
Genre: Humor, Parody
Language: Indonesian
Characters: Generation of Miracle
Status: Completed
Published: 2016-04-06 13:22:40
Updated: 2016-04-06 13:22:40
Packaged: 2016-04-27 21:56:55
Rating: K
Chapters: 1
Words: 457
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: Para anak GOM pergi ke game center untuk melepaskan penat stress mereka. Beginilah mereka memainkan permainan yang ada di sana. OOC dan banyak lagi keanehan!





	Game Center Time

Kangennya dengan FFN ini, maklum sedang UN.

Dan masih UN sih pas fic ini dibikin. Lumayan buat penghilang stress

**Warnings : OOC, Humor gagal dan gaje**

Disclaimer © Fujimaki Tadatoshi

Happy Reading~

* * *

><p>Game Center Time<p>

* * *

><p><strong>Midorima – Basket<strong>

Dikarenakan pemain kisedai yang lainnya saling berlomba siapa yang dapat mencetak skor setinggi-tingginya, Midorima dengan tampang stoic-nya dan percaya diri yang tinggi juga tidak mau kalah.

"Hari ini aku sudah membawa lucky itemku! Tembakanku tidak akan meleset!" kata Midorima melakukan tehnik 3 point shooter-nya. Namun meskipun di tunggu berapa lamapun, bola itu tidak akan jatuh ke dalam ring.

Karena bola itu nyangkut di langit-langit gedung.

(kebayang kan berapa tingginya tuh bola dilempar oleh midorima, 3 Point Shooter Gagal Time)

* * *

><p><strong>Murasakibara – Pump<strong>

Meskipun agak malas, Murasakibara mencoba permainan pump dan langsung memilih lagu yang paling susah.

"Aku siap," ucapnya saat lagu dimulai dan keluarlah banyak sekali tanda panah ke segala arah lalu…

_BAK BUK BAK_

_BUK BAK BUK _

_BUK BAK BUK_

_BUK BAK BAK _

_BAK BUK BAK_

_Pisssss_

Baru setengah lagu, mesin itu koit. Atsuhi terlalu maruk mainnya.

(Maruk Time)

* * *

><p><strong>Kise – DANZ BASE<strong>

Dengan pesonanya yang berkilauan dan gerak tubuh lentur mengikuti alunan musik dan gerakan model di layar, Kise melakukan atraksi yang sangat memukau banyak orang dan fangirlnya lansung tambah banyak.

Sedikit lagi, Kise akan mendapatkan nilai tertinggi tanpa miss sekalipun dan memutuskan untuk melakukan gerakan penutup dengan jungkir balik

Kemudian dia miss

(Narsis Sih Lo Time)

* * *

><p><strong>Aomine – Mai Mai<strong>

Tidak ada alasan khusus Aomine main Mai Mai.

Dia cuma berpikir bisa ketemu Mai-chan kesukaannya kalau main game itu

Dan dia kecewa.

(Bukan Horikita Mai Time)

* * *

><p><strong>Akashi – Time Crash<strong>

"… _Musuh di depan, kita harus memilih jalan memutar!"_

"_Tidak kita harus menghadapinya secara langsung! Tidak ada cara lain! Kita pasti bisa!"_

"… Karena aku adalah raja!" Akashi kemudian beraksi menembaki satu-satu musuhnya. Bahkan sangking menghayatinya, ketika playernya sembunyi ia juga ikutan sembunyi.

DOR DOR DOR DOR

"_Player A! KAU TAK APA!?"_

"Aku baik-baik saja. Mari kita tuntaskan misi ini."

"_Player A! Mereka memakai bazoka!"_

"Tak perlu takut, akan kuhabisi mereka. Berlututlah kalian semua. Perintahku adalah mutlak!"

_DOR DOR DOR DOR_

_MISSION COMPLETE_

"Terima kasih, Player B kau adalah partner yang hebat," ucap Akashi berterima kasih kepada NPC-nya.

Lebih parah lagi ketika mati.

"Tidak, Player B kau harus menyelesaikan misi ini tanpaku! Ini perintah. Aku... sudah tidak kuat lagi. Pergilah…" ucap Akashi berbaring layaknya habis ditembak di kaki mesin tersebut.

(Hardcore Time)

* * *

><p><strong>Kuroko – Red Zone<strong>

"GILA! TUH PERMAINAN GERAK SENDIRI!" teriak banyak orang yang lewat disekitar sana menyaksikan layar televisi menunjukan mobil yang bergerak tanpa ada pengemudinya dan seluruh daerah tersebut diselimuti oleh hanya dingin.

(Salah Genre Time)

* * *

><p>The End<p>

* * *

><p>Sekian dan Terima kasih<p>

Mohon review dan Favoritenya ya~

Dan doakan saya supaya bisa lulus SMA!

Banzai!


End file.
